: The Year of Supernatural Change & Favor www.gms.otl 


Pa 


-. 


"4 


04 Bazar Murah 
GMS News 


05 Kesaksian FKA 26 
Surabaya 
Kesaksian 

06 Tulus 
Kesaksian 


Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. 
Mengapa dalam nama Yesus? 
Apa artinya? 


Yama 


“Nama” menunjuk kepada satu pribadi. 
“Yesus” adalah nama yang diberikan surga 
untuk bayi yang dikandung oleh perawan 
Maria (Lukas 1:31). Nama ini diberikan Allah 
Bapa, karena Yesus adalah pribadi yang 
memikul misi sorgawi, yaitu menyatakan 
kehadiran Allah bagi umat-Nya. 


“Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak 
Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan 
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 
leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum 
keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan 
Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” (Lukas 


1:32-33). 


Melalui ketaatan-Nya menjalani jalan salib 
sampai mati di kayu salib, maka Yesus menggenapi 


misi Sorga atas kelahiran-Nya 
di dunia ini. Yesus adalah 
pribadi Allah yang menjelma 
menjadi manusia. 


“Tidak seorangpun yang 
pernah melihat Allah: tetapi 
Anak Tunggal Allah, yang ada 
di pangkuan Bapa, Dialah yang 
menyatakan-Nya.” (Yohanes 
1:18). 


Nama Yesus adalah Nama 
di atas segala nama (Filipi 
2:9), sehingga segala yang 
di langit, di atas bumi dan di 
bawah bumi, bertekuk lutut 


Menjelang kenaikan-Nya ke Sorga, Yesus 
berfirman kepada murid-murid-Nya: 


“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 


(Kisah Para Rasul 1:8). 


“DAN APA JUGA 
YANG KAMU MINTA 
DALAM NAMA-KU, 
AKU AKAN 
MELAKUKANNYA, 
SUPAYA BAPA 
DIPERMULIAKAN DI 
DALAM ANAK. 
JIKA KAMU MEMINTA 
SESUATU KEPADA- 
KU DALAM NAMA- 
KU, AKU AKAN 


Dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid Yesus 


menjalankan misinya sebagai 
saksi-saksi Kristus. Dan kuasa 
di dalam nama Yesus akan 
menyertai mereka. 


“Tanda-tanda ini akan 
menyertai orang-orang yang 
percaya: mereka akan mengusir 
setan-setan demi nama-ku, 
mereka akan berbicara dalam 
bahasa-bahasa yang baru 
bagi mereka, mereka akan 
memegang ular, dan sekalipun 
mereka minum racun maut, 
mereka tidak akan mendapat 
celaka: mereka akan meletakkan 
tangannya atas orang sakit, 


pada 'nama' itu, dan segala 
lidah mengaku bahwa Yesus 
Kristus adalah Tuhan (Filipi 
2:10-11). 


Dalam nama Yesus 


“Dalam nama Yesus” artinya adalah dalam 
pribadi Yesus terkandung segala otoritas baik 
di bumi maupun di Sorga (Matius 28:18). Yesus 
adalah Allah dan Dia adalah Allah yang Maha 
Kuasa, Pencipta Langit dan bumi. Karena itu tidak 
ada yang mustahil bagi Dia. 


Betapa luar biasa Nama Yesus! 


MELAKUKANNYA." 
(YOHANES 14:13-14). 


dan orang itu akan sembuh.” 
(Markus 16:17-18). 


Melalui Nama Yesus, mujizat 
terjadi, karena dalam nama Yesus terkandung 
janji-Nya: “dan apa juga yang kamu minta dalam 
nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa 
dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta 
sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan 
melakukannya.” (Yohanes 14:13-14). 


Saudaraku, Nama Yesus adalah nama yang 
kekal, dan sampai kapanpun nama itu tidak akan 
pernah kehilangan kuasa-Nya, sebab Dia tidak 
pernah berubah. Karena itu bagi kita, jangan 
pernah putus harapan. Mukjizat sesungguhnya 
masih terjadi sampai hari ini. Percayalah! 8 
(Pdt. Samuel Handoko) 


Bazar Murah 


elayanan Masyarakat Gereja Mawar 

Sharon (GMS) mengadakan “Bazar 

Murah” bagi warga RW 3, RW 6 
Kelurahan Tegalsari, dan RW 8 Kelurahan Embong 
Kaliasin, pada hari Sabtu (23/4) lalu. Kegiatan 
yang bertempat di gedung parkir GMS di Jalan 
Mawar 33, Surabaya ini adalah bagian dari 
program GMS yang akan selalu ada untuk menjadi 
berkat, menjawab kebutuhan, menjalin hubungan 
baik dan kerja sama dengan warga sekitar. 


Ratusan warga sudah mengantri di depan 
gerbang parkir sejak pagi meski acara baru 
dimulai pukul 10.00 WIB. 


Bazar murah dijalankan dengan sistem 
“buka tutup/kloter” (pembatasan jumlah warga 
yang masuk area bazar murah). Hal ini untuk 
memastikan setiap warga mendapat kesempatan 
yang sama untuk berbelanja dan supaya alur 
keluar masuk tetap aman terkendali sekalipun 
massa terus bergulir. 


Barang yang dijual murah antara lain pakaian 
(wanita, anak, pria), sepatu, tas, peralatan bayi, 
mainan, aksesoris, paket ekonomis (minyak 
goreng, kecap, mi instan), paket mandi (shampo, 
pasta gigi, sikat gigi, sabun). Semua dijual dengan 
harga mulai Rp. 1.000,- 


Warga sangat senang dengan kegiatan ini 
dan berharap lebih sering diadakan. Tercatat 550 
orang warga mengikuti acara ini.M 


POKOK DOA 
JUNI 2018 


Berdoa untuk pembangunan GMS di 
bulan Juni yang masih dalam tahap 
penggalian tanah untuk ground water 
tank, supaya semuanya berjalan dengan 
baik dan tidak mengganggu warga 
sekitar. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja. 
warga sekitar. pemerintah kota. dan 
lain-lain. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan, beserta 
hikmat serta keterampilan dalam 
mengelolanya. 


Kesatuan hati, keutuhan dan 
perlindungan Tuhan atas Gereja Mawar 
Sharon. semua pemimpin dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


GEREJA MAWAR SHARON 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Jawaban Doa” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Recorded at 
MSTV.TV 


, SANCTUARY LT.1 - VISION, BUILDING 
PLEKS MARVELL CITY -JL. RAYA NGAGEL 123 


“TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mengucap Syukur” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


//online 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Ibu imelda Wiguna 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


213 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Waktu Tuhani” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Memberi Lebih” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Pro-M Revolution 
“Purpose Driven Mind” 
“Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Samuel Muji S. 


“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Perpuluhan 
disetiap Ibadah 


KESAKSIAN 


anda in. 


RETREAT ANAK GR.4-8 
@ BUKIT DOA IMMANUEL 


RABU-SABTU : 4-7 JULI 2018 


EARLYBIRD' 


IDR:400:000/PAX 
15/APRILE27/MEI/2018 


REGULER : 
IDR-500:000/PAX 
28IMEISI2JUNI'2018 


EGISTRATION :MYGMS. COM. 
'JUMATK29 JUNI 2018 


Perintisan CG Sidney - Australia 


Connect Group GMS 
di Sydney 

Level 1, Room 4. 22-36 Mountain Street. 
Ultimo, Sydney. 

Phone: 

Robin 0403 318 437 

Johan 0424 373 540 

Instagram: cggms..in.sydney 


Jadwal pertemuan: 

11:00 Connect Sunday (every Sunday) 
19:30 CG Family (every Friday) 

13:00 CGAOG & Pro M levery Sunday) 


KESAKSIAN 
FKA 26 


SURABAYA 


esri sejak kecil selalu melihat 
penampakan roh jahat. Dia 
sering terintimidasi dengan 


adanya bayang-bayang hitam yang selalu 
mengikutinya. Bayangan hitam itu juga 
mengganggu dan membuatnya ketakutan 
setiap kali dia mencoba untuk berdoa 
maupun belajar. Akibatnya, dia selalu 
mengalami kegagalan dalam studinya. 


Saat datang ke FKA 26 dia mengalami 
kondisi dada yang terasa sesak seperti 
tercekik. Pada waktu Pr. Philip berkata, 
“754 sumber penyakit adalah dari kuasa 
roh jahat !” ada sesuatu yang bergerak 
dari perutnya ke mulut kemudian 
lepas. Terpujilah Yesus yang telah 
memerdekakan Nesri! 


rigita Triviana (20 tahun), 
mengalami kekurangan 
pada syaraf mata sehingga 


juling sejak balita dan hanya bisa 
melihat dengan baik dengan mata 
sebelah kanan. Ia datang ke FKA 
dengan keyakinan bahwa Tuhan akan 
menyembuhkannya. 


Sebelum ibadah FKA dimulai, 
ia didoakan. Pelan-pelan ia mengalami 
kesembuhan. Ia merasakan getaran 
di sekitar mata dan merasakan bola 
matanya seperti ditarik. 


Puji Tuhan, saat ini ia bisa melihat 
dengan baik dengan kedua matanya! 
Bahkan ketika mata kanan ditutup, ia 
bisa melihat menggunakan mata kirinya 
dengan jelas. 


Brigita berkomitmen untuk mau 
tertanam dan bertumbuh di CG, serta 
melayani dengan sungguh-sungguh. W 


ami menikah 3 Mei 2008, 
dan mulai merindukan 
anak 2 tahun kemudian. 


Kami konsultasi kesehatan dan 
atas saran dokter, saya menjalani 
operasi varikokel (pembengkakan 
pada pembuluh vena di dalam 
kantong zakar atau skrotum), lalu 
menjalani program kehamilan. Selain 
itu, kami menjaga pola hidup sehat, 
dan mencoba terapi herbal. Tidak 
hanya itu, kami juga terbeban 
mendoakan teman-teman kami 

yang merindukan keturunan. Ada 
lima pasangan suami istri yang kami 
doakan setiap pagi. 


Meski beberapa tahun kehamilan yang kami 
tunggu tidak kunjung datang, kami tidak kecewa 
dan terus bergantung kepada Tuhan. Hingga kami 
didoakan Pdt. Jusuf Soetanto di SIBEC ITC pada 
Mei 2017 lalu. Sore itu kami sengaja meluncur 
dari Sidoarjo, rumah kami, ke ibadah sore untuk 
didoakan bersama pasangan-pasangan lain. 


Lalu, saat ibadah awal tahun 2018, Pdt. 
Philip Mantofa mengatakan bahwa pada tahun 
2018 (Tahun Supranatural Changes and Favor) 
akan ada pasangan yang telah 9 tahun menikah 
akan mendapatkan keturunan. Pas dengan usia 
pernikahan kami! Kami tangkap janji TUHAN 
tersebut dan kami percaya penuh. 


Puji Tuhan! Istri saya positif hamil pada Maret 
2018. Dari pengalaman ini kami belajar untuk 
mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. 
Jika kita mendoakan kerinduan orang lain, maka 
kerinduan kita pasti dijawab Tuhan. 


Perkatakan perkataan iman! Karena apa 
yang keluar dari mulut kita adalah doa yang akan 
kembali kepada kita juga. Terakhir, percayalah 
penuh kepada Tuhan dan jangan ragu sedikit pun 
akan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 
(Kesaksian Purwo Kusuma & Annik Siantia, Jemaat 
GMS Sidoarjo) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. LA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


